MENGAPA 
NAHDLIYIN 


Pilih 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Tim Pengarah : 
M Hanif Dhakiri, A Malik Haramain 


Tim Penyelaras : 
Zainul Munasichin 


Tim Penulis : 
Kholilul Rohman Ahmad, A Shofi Azzaki 


Cover & Layout : 
Imambang Ali, Muhammad Yakub 


Supporting Data : 

Billy Nur Kholim (Koordinator JJ Bangkit), Achmad Maulani, 
Anwar Arif Wibowo, Ali Media, A Rifky Amin, Hesbul Bahar, 
Muhammad Arif Nugroho 


Penerbit : 

DKN Garda Bangsa 

Jl. Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat 10430 
T: @dkngardabangsa 

JJ Bangkit 

T: @JJ Bangkit 


2014 


DAFTAR ISI 


KATA PENGANTAR —4 

SAMBUTAN DKN GARDA BANGSA —7 

[1] ISLAM NU YANG TAAT ~13 

[2] SOSOK YANG DAPAT DI PERCAYA (BERINTEGRITAS) ~19 
[3] BESAR DARI KELUARGA SEDERHANA ~23 

[4] DEKAT DENGAN RAKYAT ~33 

[5] TEGAS DAN BERANI ~39 

[6] BEBAS DARI KKN —43 

[7] KERJA KERAS DAN BERTINDAK CEPAT —51 

[8] VISIONER (BERPIKIRAN JAUH KE DEPAN) —61 

[9] PROBLEM SOLVER (CERDIK MENGATASI MASALAH) —71 


[10] PEOPLE ORIENTED (MELAYANI SESAMA MANUSIA) ~77 


KATA PENGANTAR 


Bismillahirrahmanirrahim. Hari penentuan 
pada tanggal 9 Juli 2014 tinggal beberapa hari 
lagi. Hari Rabu Wage itu momentum pemilihan 
Presiden dan Wakil Presiden Republik Indone- 
sia. Seluruh warga Indonesia secara konstitusi 
diberi hak agar berpartisipasi menentukan 
pemimpin masa lima tahun mendatang periode 
2014-2019 itu. Tingkat partisipasi rakyat menjadi 
salah satu tolak ukur legitimasi dan kualitas hasil 
pemilu Presiden dan Wakil Presiden itu. 


Oleh sebab itu, didorong oleh keinginan 
mewujudkan pemimpin di masa depan yang 
berkualitas dan legitimate, JJ Bangkit ikut ambil 
bagian mengajak masyarakat Indonesia, 
khususnya warga nahdliyin, agar memberikan 


4 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


hak politiknya dengan sadar sepenuhnya dengan 
datang ke TPS dan mencoblos pasangan Joko 
Widodo dan Jusuf Kalla. 


Buku ini diadaptasi dari buku karya Ira 
Puspito Rini berjudul 10 Alasan Jokowi Pantas 
Jadi Presiden yang diselaraskan sesuai tradisi dan 
khazanah yang berkembang di kalangan 
nahdliyin. Agar lebih memudahkan memahami 
pentingnya setiap warga nahdliyin harus ikut 
menentukan pemimpinnya, kami sertakan dasar- 
dasar dari Al-Qur'an, Hadits, maupun gaidah 
ushul fiqih yang sudah mentradisi dipahami oleh 
alim ulama. 


Buku ini digandakan untuk kalangan sendiri 
secara terbatas yang dimaksudkan sebagai 
panduan para relawan JJ Bangkit dalam 
mensosialisasikan pasangan Capres-Cawapres, 
yaitu H Joko Widodo dan H Jusuf Kalla, kepada 
warga nahdliyin. Besar harapan kami buku ini 
bisa mengantar warga nahdliyin untuk 
memahami pilihan terbaik rakyat yang akan 
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. 


Ucapan terima kasih kami haturkan kepada 
tim penyusun buku ini: Relawan Kholilul Rohman 
Ahmad, Relawan Achmad Maulani, Relawan A 
Shofi Azzaki, Relawan Anwar Arif Wibowo, 
Relawan Ali Media, Relawan Imambang Ali, 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 5 


Relawan Hesbul Bahar, Relawan Caswiyono 
Rusydi, dan Relawan Muhammad Arif Nugroho. 


Semoga buku ini bermanfaat dan menjadi 
jalan keberkahan dan kemakmuran bangsa Indo- 
nesia di masa depan. Wallahu a'lam bish- 
shawab. 


Jakarta, 1 Juni 2014 


BILLY NUR KHOLIM 
Koordinator Relawan JJ Bangkit 


6 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


SAMBUTAN DKN GARDA BANGSA 


KEPEMIMPINAN 
JOKOWI-JK 


“Tasharruf al-imam ‘ala al-ra'iyyah manuutun bi 
al-maslahah al-ammah” 
Kebijakan penguasa atas rakyatnya bertujuan 
untuk kemaslahatan rakyat. 


Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) adalah 
pasangan calon presiden dan wakil presiden yang 
lahir dari, oleh dan untuk rakyat. Kombinasi 
karakter dan kapasitas kepemimpinan mereka 
mewakili kehendak rakyat untuk perubahan 
menuju Indonesia baru yang lebih baik lahir dan 
batin. Indonesia yang berdaulat secara politik, 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 7 


berdikari secara ekonomi dan berkepribadian 
dalam kebudayaan. 


Indonesia hari ini memerlukan pemimpin 
yang bisa jadi teladan, bisa memberikan inspirasi, 
harapan, serta cepat dan berani dalam mengambil 
keputusan dengan seluruh resikonya. 
Kepemimpinan yang mengedepankan kejujuran, 
ketulusan, kesederhanaan, tidak berjarak dengan 
rakyat dan apa adanya, tetapi pada saat yang sama 
juga berani dan teguh memegang prinsip untuk 
kehormatan bangsa dan kemaslahatan rakyat. 


Sosok dan karakter semacam itu ada pada diri 
Jokowi-JK. Dengan kecenderungan keduanya 
yang lebih suka bekerja daripada beretorika, maka 
pasangan Jokowi-JK seperti “tumbu oleh tutup”, 
saling melengkapi. Indonesia sungguh bisa 
berharap banyak pada kepemimpinan alternatif 
mereka. Bayangkan, pada saat rata-rata 
pemimpin ingin dilayani, Jokowi-JK tampil 
melayani. Pada saat rata-rata pemimpin lebih 
nyaman duduk di menara gading, Jokowi-JK 
turun ke bawah, membaui tanah dan keringat 
rakyat. 


Memang begitulah semestinya pemimpin. 
Dalam khazanah politik Islam, kekuasaan 
merupakan amanah, dan tugas pemimpin adalah 
memastikan kebijakan-kebijakannya maslahah 


8 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


buat rakyat. Karakter, integritas, rekam jejak dan 
kemampuan Jokowi-JK dalam memimpin 
pemerintahan di berbagai tingkatan sudah lebih 
dari cukup. Ini saatnya rakyat memenangkan 
dirinya sendiri dengan memberi kesempatan 
Jokowi-JK memimpin Indonesia lima tahun ke 
depan. 


Masalahnya, sosok dan karakter Jokowi-JK 
belakangan ini dihancurkan oleh beragam 
kampanye hitam oleh lawan-lawan politiknya. 
Mulai dari soal asal usul keluarga dan agama, 
hingga distorsi-distorsi mengenai prestasi dan 
visi kepemimpinannya. Pilpres yang sejatinya 
adalah kompetisi demokrasi tiba-tiba berubah 
menjadi ajang pembunuhan karakter dan 
kampanye hitam. Suatu bentuk pendekatan 
pemenangan pilpres yang jauh dari nilai-nilai 
agama, adat istiadat dan budaya bangsa, serta 
melanggar peraturan perundang-undangan yang 
ada. 


Warga nahdliyyin termasuk yang menjadi 
sasaran utama kampanye hitam mengenai 
Jokowi-JK. Padahal secara kultural dan 
keagamaan, Jokowi-JK sangat dekat dengan 
kaum nahdliyyin yang menganut Islam 
ahlussunnah wal jama'ah. Dari segi amaliyah 
keagamaan, misalnya, Jokowi-JK adalah 
pengamal ajaran ahlussunnah wal jama'ah. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 9 


Mereka biasa baca sholawat, akrab dengan 
tahlilan dan suka ziarah kubur. Mereka juga 
takdzim pada ulama dan kiai, pemegang otoritas 
agama dalam masyarakat Islam. Singkatnya, 
sebagaimana Nahdlatul Ulama, Islam Jokowi-JK 
adalah Islam Indonesia, Islam yang rahmatan 
lil’alamin. 


Buku kecil “Mengapa Nahdliyyin Pilih Jokowi” 
ini menghadirkan sosok Jokowi-JK dengan apa 
adanya, yang bersumber dari rangkaian prestasi 
dan rekam jejak di masa lalu selama menjadi 
pejabat publik maupun dalam meniti karir di 
dunia politik. Sebuah perjalanan anak bangsa 
yang tidak hanya menghadirkan kesederhanaan 
dan keteguhan dalam memegang amanah, 
namun juga dapat menjadi inspirasi dalam hidup 
kita sebagai rakyat Indonesia. Dan yang 
terpenting, bagi warga nahdliyyin, bahwa 
karakter kepemimpinan Jokowi-JK yang diurai 
dalam buku kecil ini selaras dan sebangun dengan 
gaya kepemimpinan dalam khazanah Nahdlatul 
Ulama dan ahlussunnah wal jama'ah. Suatu 
kepemimpinan profetis yang dibutuhkan Indone- 
sia dewasa ini agar menjadi negara berdaulat, adil 
dan sejahtera. 


Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada 
tim penulis dan semua pihak yang telah 
berkontribusi menghadirkan buku kecil ini ke 


10 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini 
bermanfaat dan dapat menjadi bagian dari 
pendidikan politik dalam kontestasi pilpres tahun 
ini; kontestasi yang akan menentukan merah- 
hijaunya bangsa Indonesia lima tahun yang akan 
datang. Bangkit untuk menang, dan..merdeka! 


Jakarta, 1 Juni 2014 


M. HANIF DHAKIRI 
Ketua Umum DKN Garda Bangsa 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 11 


12 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[1] 


ISLAM NU 
YANG TAAT 


[1] 
ISLAM NU YANG TAAT 


Di sini kita secara jelas bisa melihat 
betapa seorang Jokowi adalah Muslim 
yang bahkan telah menjalankan ibadah. 
Tidak hanya terbatas ibadah yang wajib 
saja, tetapi ajaran-ajaran Islam yang 
bersifat sunnah pun menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari. 


Salah satu isu negatif yang diarahkan lawan- 
lawan politik Jokowi adalah soal agama Jokowi. 
Mereka menuduh Jokowi bukan beragama Islam 
atau lebih tepatnya beragama Kristen. Mereka 
menyebarkan fitnah bahwa agama Islam Jokowi 
hanya kamuflase alias Islam KTP saja. Bahkan 
ada yang menuduh Jokowi adalah keturunan 
China-Kristen yang sengaja didanai oleh 
organisasi keagamaan kristen dunia. 


Menjawab tuduhan-tuduhan itu, Jokowi 
dengan santai menjelaskan silsilah keluarganya. 


14 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Joko Widodo mengungkapkan Ibundanya 
bernama, Sujiatmi Notomiharjo, adalah seorang 
muslimah yang taat beribadah, selalu menjaga 
shalat lima waktu, dan selalu bangun tiap malam 
untuk menjalankan ibadah shalat sunnah yang 
paling dianjurkan agama, yakni shalat tahajud. 


Seperti dituturkan Ibunda Joko Widodo 
dalam sebuah kesempatan, setiap malam beliau 
selalu bangun untuk menunaikan salat tahajud 
dan berdoa untuk puteranya agar berhasil menuju 
cita-cita yang dicitakan. Keluarga Jokowi adalah 
keluarga Nahdlatul Ulama (NU). Ajaran dan 
amaliyah yang dikerjakan sehari-hari adalah 
amaliah tradisi ahlussunnah wal-jamaah. 


Sebagian umat Islam mungkin ingin bukti 
yang nyata dan bisa menyakinkan mereka akan 
keislaman seorang Jokowi, yang akan memimpin 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 15 


bangsa besar bernama Indonesia karena 
mayoritas penduduk Indonesia adalah mayoritas 
Islam. Mari kita lihat beberapa bukti sederhana 
berikut ini; 


Pertama, pada tahun 2003, Jokowi telah 
menunaikan ibadah haji sebagai salah satu rukun 
Islam kelima. Berselang satu tahun kemudian, 
yakni 2004, Jokowi pun melakukan ibadah 
umroh. Dan terakhir tahun 2012, yakni di bulan 
Juli, tepatnya pada bulan suci Ramadhan ia pun 
kembali menunaikan ibadah umroh. Semua itu 
ia lakukan jauh dari niat untuk menangkis isu 
bahwa ia bukan seorang Muslim seperti yang 
banyak difitnahkan sebagian kelompok 
kepadanya. 


Sebagai seorang Muslim taat bertradisikan 
ahlussunah wal jamaah Jokowi memegang teguh 
ajaran agama bahwa ibadah haji adalah salah satu 
rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi 
siapapun yang mampu, dan tidak ada pahala yang 
pantas bagi haji yang mabrur kecuali surga 
untuknya. 


Kedua, dalam sebuah kesempatan 
bersilaturahim dengan alim ulama se Jawa Timur 
di Surabaya pada Mei 2014 yang lalu, Pengasuh 
Pondok Pesantren Tarbiyatun Nasyi'in, Pacul 
Gowang, Jombang, KH Abdul Aziz Mansur, 


16 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


meyakinkan bahwa bakal calon presiden, Joko 
Widodo (Jokowi), adalah warga Nahdlatul Ulama. 
Kiai kharismatik ini membuktikan itu dengan 
melihat dari dekat dari cara Jokowi yang dinilai 
sangat fasih membaca shalawat nabi. 


KH. Azis Mansur bahkan mengaku beberapa 
kali menyaksikan Jokowi melafalkan kalimat- 
kalimat shalawat pada awal sambutannya. 


“Dari situ saya yakin, Jokowi adalah warga NU 
karena lafal yang dibaca Jokowi merupakan lafal 
khas warga NU saat membaca shalawat,” kata Kiai 
Aziz dalam forum Silaturahim ulama di Surabaya, 
26 Mei 2014. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 17 


Di sini kita secara jelas bisa melihat betapa 
seorang Jokowi adalah Muslim yang bahkan telah 
menjalankan ibadah. Tidak hanya terbatas ibadah 
yang wajib saja, tetapi ajaran-ajaran Islam yang 
bersifat sunnah pun menjadi bagian dari 
kehidupan sehari-hari. Membaca shalawat 
kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah 
Allah SWT. 


Di beberapa acara yang diselenggaran 
kalangan nahdliyin, Jokowi membuat kaget dan 
mengundang decak kagum para peserta, karena 
di dalam sambutan pidatonya ia memulai dengan 
mukadimah khas NU, yaitu membaca sholawat 
kepada Nabi Muhammad SAW secara fasih. 
Bahkan, di beberapa kesempatan, Jokowi menjadi 
imam dalam shalat berjamaah bersama 
rombongan. la melantunkan surat Al Fatehah dan 
surat-surat pendek dengan fasih. 


18 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[2] 


SOSOK YANG 
DAPAT DIPERCAYA 
(BERINTEGRITASI) 


[2] 
SOSOK YANG DAPAT DIPERCAYA 
(BERINTEGRITASI) 


Komunitas Pengusaha Anti suap Indonesia 
(Kupas) pada bulan Juli 2013 pernah 
mengumumkan hasil surveinya tentang 7 tokoh 
indonesia yang dinilai paling memiliki nilai dapat 
dipercata secara nasional berdasarkan penelitian 
Indeks Persepsi Integritas (IPI). Di antara 
penerima penghargaan Anugerah Integritas 
Nasional itu adalah Joko Widodo, Ary Ginanjar 
Agustian, Abraham Samad dan Dahlan Iskan. 
Tokoh yang menerima penghargaan itu haruslah 
jujur, bertanggungjawab, visioner, disiplin, 
mampu bekerja sama, adil, dan peduli. 


Jokowi di pilih karena karakternya yang 
terpercaya sejak ia berprofesi sebagai pengusaha 
mebel. Dia dapat dipercaya karena kejujurannya. 
Dia menemukan titik terang dalam bisnisnya 
ketika melakukan kerjasama dagang dengan or- 
ang Jerman. Orang Jerman sangat menyukai or- 
ang yang jujur dan pekerja keras. Dan Jokowi 
salah satunya. 


20 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Jokowi hanya tidur 3 jam sehari. Selebihnya 
adalah kerja. Dia tidak pernah makan uang dari 
memeras atau pungli (pungutan liar), ia makan 
dari hasil keringatnya sendiri sehingga hidupnya 
berkah. Menjadi pengusaha itu Jokowi berhasil 
mengekspor mebel puluhan kontainer dan 
dengan itu dia bisa berjalan-jalan ke Eropa. 


“Saat jadi walikota banyak yang mau 
menyuap saya. Mungkin mereka sudah 5- 
10 kali minta ijin pendirian mall atau 
hypermarket. Tapi seolah saya persulit. 
Lantas mereka merayu dan menawarkan 
saya sesuatu. Tapi saya tolak. Sebab itu 
melanggar aturan.” 


—Jokowi 


Tidak seperti umumnya orang Indonesia yang 
mengunjungi Eropa dengan cara hura-hura atau 
foto sana-foto sini tanpa memahami hakikat 
masyarakatnya. Jokowi di Eropa berpikir reflektif. 
“Mengapa kota kota di Eropa, kok, sangat 
manusiawi, sangat tinggi kualitasnya, baik 
kualitas penghargaan terhadap ruang gerak 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 21 


masyarakat sampai dengan kualitas terhadap 
lingkungan,” lama ia merenungi ini. 


Akhirnya dia menemukan jawabannya, 
“Ruang kota dibangun dengan Bahasa 
Kemanusiaan, Bahasa Kerja, dan Bahasa 
Kejujuran.” Tiga cara itulah yang kemudian 
dikembangkan setelah ia menduduki jabatan 
sebagai Walikota Surakarta (Solo). 


Sifat berintegritas atau dapat dipercaya 
berhubungan dengan dedikasi atau pengerahan 
segala dan upaya untuk mencapai satu tujuan. 
Integritas ini yang menjaga seseorang supaya 
tidak keluar dari jalur dalam rangka mencapai 
tujuan. Seorang pemimpin yang berintegritas, 
tidak akan mudah korupsi atau memperkaya diri 
dengan menyalahgunakan wewenang. 


22 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[3] 


BESAR DARI 
KELUARGA 
SEDERHANA 


[3] 
BESAR DARI KELUARGA SEDERHANA 


Jokowi yang berasal dari keluarga penjual 
kayu dan bambu, di bantaran kali Karanganyar, 
Solo, sudah terbiasa hidup susah. Susah beli 
makan, dan susah bayar biaya sekolah. Apalagi 
Jokowi adalah anak sulung dari pasangan 
Notomiharjo dan Sujiatmi yang memiliki tiga adik 
perempuan. 


Karena anak pertama dan hidup susah, 
sepulang sekolah Jokowi rajin membantu ibunya 
mengasuh ketiga adik-adiknya. Kadang 
mengantar sekolah hingga nyaris tak pernah 
belajar. Meski begitu, nilai-nilai pelajaran Jokowi 
selalu bagus alias tidak mengecewakan. 


“Saya dulu nggak punya tempat. 
Sewa saja masih mulai terbuat dari 
gedhek (dinding anyaman bambu),” 
ujar Jokowi. 


24 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Tempaan hidup seperti ini tidak membuat 
Jokowimuda pesimis menjalaninya. Sebagai anak 
dari keluarga yang kurang mampu, dia tumbuh 
dengan sikap sederhana. Kondisi dan tuntutan 
hidup membuat Jokowi terbiasa dengan masa- 
masa sulit. 


Meski mengalami kesulitan hidup, Jokowi 
selalu juara kelas saat SD. Sedikit berbeda dg 
masa SD, pada sekolah lanjutan Jokowi lebih rajin 
belajar di rumah. “Di SD jarang belajar. Tapi 
selalu juara. Tapi kalo di SMP jadi lebih rajin dan 
sering juara kelas,” kata Jokowi. 


Saat berada di kelas 2 SMA, Jokowi 
mengambil sikap yang berbeda. Dia berusaha 
menunjukkan yang terbaik. Hasilnya pada saat 
kelulusan Jokowi menjadi juara umum dan 
menjadi pelajar dengan nilai terbaik. Setelah lulus 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 25 


tahun 1980, dirinya melanjutkan kuliah di 
jurusan Teknologi Kayu Fakultas Kehutanan Uni- 
versitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta. Jadi 
meski hidup dengan segala keterbatasannya 
nyatanya Jokowi berhasil mengenyam pendidikan 
tinggi hingga lulus seringkat sarjana S1. 


Orangtua Jokowi mengajarkan kecintaan, 
kedisiplinan, dan konsistensi pada pekerjaannya 
sebagai tukang kayu. Tiga aspek itulah yang lantas 
tertanam dalam jiwa Jokowi sehingga dia pun 
kelak menemukan jalan hidup dan mewarisi 
profesi sang ayah sebagai tukang kayu. Jokowi 
tumbuh sebagai anak dengan jiwa polos. 
Sederhana. “Nrima ing pandum' atau sikap 
menerima apa adanya pemberian orangtua 
sebagai rezeki dari Tuhan. 


Ketika menjabat Walikota Solo sosok Jokowi 
yang kurus dan tidak perlente itu pun semula 
diragukan kemampuannya. Banyak tamu yang 
ingin bertemu dengan Jokowi menyangka yang 
Wali Kota itu adalah seorang staf protokoler yang 
selalu berada di sampingnya. Menurut Jokowi 
dirinya memang tidak ada potongan menjadi 
walikota. Kurus. Tidak tampan. Dan biasa biasa 
saja. Tapi kesederhanaan penampilan dan gaya 
hidupnya menjadi kekuatan mendulang simpati 
rakyat. Kesederhanaan itu malah menjadi 
kekuatan terbesar Jokowi. 


26 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Sejak menjadi walikota, Jokowi suka 
keluyuran sendiri di seputaran kota Solo naik 
sepeda motor. Yang lebih mengejutkan dia tidak 
pernah sekalipun mengambil gaji sebagai wali 
kota. “Saya selalu berpikir sederhana dan berbuat 
sederhana juga,” katanya. 


Dengan tidak mengambil gajinya, Jokowi 
mengaku dia dan istrinya memiliki pendapatan 
dari usaha lain. Oleh karena itu dia merasa masih 
cukup terpenuhi kebutuhannya dengan hasil 
kerjanya yang lain. Sebelum menjadi walikota dia 
telah memiliki usaha mebel rumah dan taman, 
bahkan telah eksis di beberapa negara. Usaha 
ekspor mebel ini tetap eksis dijalankan setelah 
terpilih menjadi walikota. 


“Kami hidup dari pendapatan yang lain. Saya 
nggak pernah pakai gaji saya. Hanya tanda tangan 
slip gajinya, tapi enggak pernah lihat uangnya,” 
tuturnya. 


Ketulusan dia bekerja ini kemudian membawa 
prestasi yang luar biasa bagi Kota Surakarta. Dia 
dengan cepat mengubah keadaan dan 
membangun landasan perubahan revolusioner, 
menjadikan Kota Solo yang tadinya dianggap kota 
kecil dan hanya di bawah bayang bayang kota 
Semarang dan Yogyakarta kini menjadi kota mod- 
ern yang berkebudayaan. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 27 


) 6 


J wd 
JIBI Photo A 


Kehidupan masa kecil Jokowi tidak jauh 
berbeda dengan anak-anak kecil lainnya pasa 
masa itu. Tidak ada yang unik dan tidak ada yang 
istimewa. Hanya saja dia selalu berusaha 
memberi contoh kepada yang lain. Karena itulah 
Jokowi merasa tidak berbeda dengan rakyat kecil. 


“Jadi saya ini tahu betul bagaimana menjadi 
orang miskin dalam artian sebenarnya,” 
kisah Jokowi. 


Kesederhaan itu juga tercermin dalam 
mengendarai mobil. Baik mobil dinas maupun 
mobil pribadi. Mobil dinas yang disediakan 


28 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


adalah sedan Toyota Camry. Namun demi 
keluwesan menyapa rakyat Jokowi memilih 
menggunakan Kijang Innova berplat B-1123-RFR 
sehari harinya. 


Soal pilihan mobil yang sederhana ini ia 
berpandangan begini, “Saya bukan sok. Tapi saya 
memang orang nggak punya birahi terhadap 
mobil baru. Jenis mobil dinas keluaran tahun 
berapa, saya juga tidak tahu. Pokoknya saya naik 
dan selamat. Itu saja,” tuturnya. 


Keseharian pejabat nyentrik ini juga membuat 
terkesima banyak orang. Jokowi menjauhkan diri 
dari birokrasi yang rumit dan protokoler yang 
penuh segala aturan dan ketentuan yang dapat 
menciptakan jarak antara dirinya dengan rakyat 
yang dipimpinnya. 


Oleh karena itu, tidak mengherankan, hanya 
dalam sepekan pertama menjabat Gubernur DKI 
Jakarta, Jokowi dan Wagub Basuki Tjahaja 
purnama atau Ahok berhasil meruntuhkan 
tembok birokrasi di lingkungan Balai Kota, 
tempat keduanya berkantor. 


Rakyat yang sudah jenuh mendengar dan 
melihat penampilan pejabat yang terlihat sangat 
eksklusif dan terlalu tinggi menjadi terkesima 
begitu melihat satu sosok berbeda. Sosok itu 
ditemukan rakyat pada Jokowi. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 29 


“Pemimpin itu perlu minta maaf pada 
rakyatnya. Karena yang banyak salah 
pemimpinnya. Entah saat mengambil 
keputusan atau kebijakan. Jadi yang turun 
ke kampung ya pemimpinnya,” katanya. 


Sosok Jokowi seakan mencontohkan dan 
mendidik kesederhanaan bagi pejabat lain dan 
juga rakyat agar selalu hidup sederhana. Dan lebih 
mencintai produk dalam negeri. Jika sosok 
Jokowi menjadi presiden, rakyat dan pejabat lain 
akan otomatis mengikuti pola hidupnya yang 
sederhana. 


Sehingga dengan demikian banyak anggaran 
yang bisa dihemat. Dan hanya digunakan untuk 
pembiayaan yang perlu dan penting saja. 
Misalnya untuk pendidikan gratis, rumah sakit 
gratis dan peningkatan pelayanan umum yang 
lebih baik lagi. 


Jokowi tidak pamer kekayaan. Karena ia tahu 
benar banyak rakyat yang masih hidup miskin. 
Pejabat hidup mewah tapi rakyat hidup miskin 
hanya akan menimbulkan kecemburuan sosial 
dan tidak bisa menjadi panutan rakyat. Alhasil 


30 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


ks Tera 
EA JOKOWI 
= AAA 


1 TIDAK PAKAI ` 
PERHIASAN 


“PPEABAT FOVA-FOYA, RARYAT MENDERTTA Y x 


Rp.110.000 PR 
SEPATU 1 
Rp.160.000 xz, 


PEMIMPIN SEDERHANA, RAKYAT SEJAHTERA 
OKOWI PR AA NYA N 


A JUJUR, MERAKYAT SEDERHANA 


kebijakan pun kemungkinan besat akan gagal 
karena tidak didukung rakyat. 


Semoga sosok Jokowi terus mencontohkan 
kesederhanaan, dan kita bukan saja mengangumi 
tapi marilah kita juga mencontoh pola hidup 
sederhananya Jokowi dalam kehidupan kita 
sehari-hari. Jauhkan pola pikir bahwa 
kemewahan itu adalah segalanya dan menjadi 
tolak ukur kebahagiaan. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 31 


32 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[4] 


DEKAT DENGAN 
RAKYAT 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


33 


[4] 
DEKAT DENGAN RAKYAT 


Selama menjabat sebagai Walikota Solo dan 
Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memiliki hobi 
blusukan. Kebiasaan “blusukan' adalah kegiatan 
turun lapangan ke daerah-daerah kantong 
permasalahan daerah yang dipimpinnya, tanpa 
pemberitahuan lebih dahulu apalagi terikat 
dengan protoker pejabat. Ia bisa datang kapanpun 
dan muncul di manapun sesuai keinginan Jokowi 
ketika mendapatkan laporan ada masalah di 
lapangan. 


Jokowi tak sungkan-sungkan melakukan 
pengecakan langsung dengan memasuki gorong- 
gorong, dengan batik Korpri yang bersih serta 
rambut yang tertata rapi. Setelah mengecek 
langsung, dia akan merumuskan pelebaran 
gorong-gorong yang sebelumnya berdiameter 60 
sentimeter. 


Aktivitas blusukan Jokowi ini disebut tak 
pernah dilakukan elite politik sebelumnya, oleh 
surat kabar Amerika Serikat New York Times dan 


34 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


koran terkemuka Jepang, Asahi Shimbun. Dua 
media itu menyebut Jokowi tak sungkan 
menyambangi warganya. Tak pernah risih 
dikerumuni. Dia pun tak merasa jijik berkelanan 
memasuki kawasan kumuh, pasar tradisional, dan 
lingkungan lain di kotanya. 


Begitu pula saat ibu-ibu dan bapak-bapak di 
jalanan mencoba untuk menyentuhnya. Dia selalu 
terbuka saat anak-anak muda mencium 
tangannya sebagai ungkapan rasa hormat. Jokowi 
menyambangi warganya untuk mengetahui 
apakah programnya berjalan atau tidak. 


Asahi Shimbun (koran Jepang) membahas 
gebrakan Jokowi dalam artikel edisi 31 Juli 2013. 
Dalam artikel itu Asahi Shimbun menyoroti sepak 
terjang Jokowi yang akan menormalisasi sungai, 
dan ada empat sungai yang akan menjadi prioritas 
Jokowi mengatasi masalah banjir di Ibu Kota. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 35 


Keempat sungai itu pun menjadi sasaran 
blusukan sang gubernur. 


Jokowi berencana untuk melebarkan sungai 
tersebut, namun tidak mudah karena masih 
banyak warga yang tinggal di bantaran sungai 
tersebut. Banyak sampah plastik dan sampah 
besar mengapung di sungai tersebut. 


Cara Jokowi mendekati warga agar mau 
pindah dari bantaran sungai menjadi perhatian 
di artikel tersebut. “Yang penting kita langsung 
turun dan berbicara dengan orang yang 
bersangkutan. Ini namanya ‘street democracy.’ 
Masalahnya, bagaimana kita meyakinkan warga,” 
kata Jokowi. 


Itulah makna blusukan yang dilakukan 
Jokowi, yakni upaya nyata untuk berhubungan 
langsung dengan sumber masalah. Untuk pro- 
gram ini, Jokowi memang belum bisa 
membuktikan diri sanggup meyakinkan warga 
untuk pindah dari bantaran sungai. Bahkan 
kalaupun nantinya sungai-sungai tersebut bisa 
dibenahi dan dinormalisasi, belum menjamin 
masalah banjir teratasi. 


Jokowi menegaskan, dia blusukan selama 
menjabat Gubernur. Dia akan terus mengunjungi 
kantong-kantong masalah Ibu Kota selama 
memimpin Jakarta, baginya, kebiasaan itu baik 


36 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


untuk menyentuh masalah dari akar rumput 
sebagai bagian dari manajemen pengawasan yang 
dilakukan. Juga blusukan ke kampung kampung 
itu untuk lebih mendekatkan pemimpin dengan 
yang dipimpinnya (rakyat). 


Ulama-ulama salaf memberikan wejangan 
pentingnya pemimpin harus selalu di dekat 
rakyat, secara jiwa dan raga, secara lahir dan 
batin. Pesan utama bagi kita sebagai warga negara 
adalah mendorong dalam ikut menentukan 
pemimpin yang bisa memberikan pengayoman 
bagi seluruh warganya. Hal tersebut juga 
mempunyai nilai ikut mewujudkan tatanan 
kehidupan yang lebih baik. Firman Allah SWT 
menyatakan: 


14961 JG Ua lala Sig S3 i REK GAN teil y 
Cal pad! — "us le A é SS A Sie 28058) éy 


“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan 
kamu dari seorang laki-laki dan seorang 
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- 
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang pal- 
ing mulia di antara kamu di sisi Allah SWT ialah 
orang yang paling bertakwa di antara kamu. 
Sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui lagi 
Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat: 13) 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 37 


Ayat ini mengisyaratkan seorang pemimpin 
harus memahami ruh sosiologis dan antropologis 
rakyatnya, sehingga ia betul-betul memahami 
watak dan karakter rakyat yang dipimpinnya. Jadi 
tugas dari pemimpin adalah mengelola perbedaan 
dan keragaman rakyatnya sebagai aset dan 
kekuatan Negara. 


Tugas pemimpin bukanlah memaksakan 
kebersamaan dan persamaan. Namun, harus 
tegas dan berani mengelola perbedaan dan 
keragaman. Perbedaan suku, ras dan apapun di 
kalangan rakyat seyogyanya menjadi ladang 
kompetisi untuk menjadi mulia dan bertaqwa di 
sisi Allah SWT. Dan Jokowi harus kita dukung 
agar bisa berperan dalam menciptakan kondisi 
yang kondusif semacam itu. 


38 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[9] 


TEGAS 
DAN BERANI 


[5] 
TEGAS DAN BERANI 


Badannya boleh kerempeng, tapi nyalinya 
besar. Meskipun tidak berasal dari kalangan 
militer, Jokowi merupakan pemimpin yang tegas 
dalam mengambil keputusan. Hal ini terlihat 
ketika Jokowi berani, misalnya, menata pasar 
Tanah Abang yang banyak dikuasai para preman. 


Jokowi berani mengambil resiko apapun yang 
akan hadir, namun tekat dan keberanian menata 
Tanah Abang adalah menjadi dorongan utama. 
Sebab dengan penataan akan melahirkan 
kenyamanan bagi pegadang maupun pembeli. 
Rakyat juga yang diuntungkan dengan penataan 
itu. 


Kepemimpinan tegas disyaratkan oleh agama 
Islam untuk mewujudkan tatahan kehidupan 
yang dapat dipertanggungjawabkan di dunia dan 
akherat. Sebagai umat muslim, kita juga harus 
mau belajar pada masa lalu, kreatif dengan masa 
yang sekarang ada, guna mendapatkan hari esok 
yang lebih baik. 


Memang, kita juga menyadari bahwa 
menunaikan tegas dan berani sebagai pemimpin 


40 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


bukanlah pekerjaan ringan. Bahkan langit, bumi 
dan gunung pun tidak mampu mengembannya. 
Manusia sebagai khalifah fil ardl diberi beban 
harus berani dan tegas karena ia memiliki 
kemampuan berbeda dengan benda-benda padat. 
Manusia memiliki hati dan akal pikiran, 
keimanan, perasaan kasih sayang, empati kepada 
sesama yang mendukungnya menunaikan tujuan 
itu. Karena tegas dan berani menentukan nasib 
sebuah bangsa. 


Jika setiap orang, baik mereka yang 
memimpin dan kita yang memilih pemimpin bisa 
menjalankan tugas masing-masing dengan penuh 
amanah dan tanggung jawab, maka selamatlah 
bangsa kita. Sebaliknya jika diselewengkan maka 
hancurlah sebuah bangsa dan daerah itu. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 41 


Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam 
sebuah sabdanya, 


A J ya) Y ela!) a8 Ji Ze Lad) a Y rs ISI 
A A EAT E 


“Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah 
kehancurannya”. Dikatakan, bagaimana bentuk 
penyia-nyiaannya?. Beliau bersabda, “Bila 
persoalan diserahkan kepada orang yang tidak 
berkompeten, maka tunggulah kehancurannya”. 
(Bukhari dan Muslim). 


Semoga kita sentiasa bisa mempersiapkan diri 
dalam segala hal guna menyongsong kehidupan 
masa depan yang lebih baik, di dunia dan akhirat. 


42 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[6] 


BEBAS 
DARI KKN 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 43 


[6] 
BEBAS DARI KKN 


“Saya heran, untuk membuat KTP dan 
mendapatkan izin usaha saja memerlukan 
waktu pengurusan berhari-hari bahkan 
berbulan-bulan. Itu membuat peluang untuk 
korupsi,” ujar Jokowi dengan wajah kesal 
mengingat masa-masa sulit untuk membuat 
KTP dan izin usaha. 


Tahun 2002 ketika Jokowi sedang asyik- 
asyiknya berbisnis dan sibuk mengatur strategi 
agar penjualan produknya ke luar negeri terus 
meningkat, gelombang dugaan kasus korupsi 
tengah berlangsung. Sebagai pengusaha lokal, 
Jokowi tentu tidak kaget dengan segala 
pemberitaan kasus korupsi itu. Dia pernah 
menjadi korban praktik-praktik korupsi. 


“Saya heran, untuk membuat KTP dan 
mendapatkan izin usaha saja memerlukan waktu 
pengurusan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. 


44 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Ttu membuat peluang untuk korupsi,” ujar Jokowi 
dengan wajah kesal mengingat masa-masa sulit 
untuk membuat KTP dan izin usaha. 


Di awal jabatannya sebagai walikota, Jokowi 
menyiapkan program 3 bulan untuk mengubah 
sistem pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP). 
Pembuatan KTP yang dulunya memakan waktu 
hingga 2 minggu, saat ini hanya dikerjakan dalam 
tempo paling lambat satu jam. Dari hasil telaah 
Jokowi bersama pakar teknologi informasi (IT) 
sebenarnya pembuatan KTP hanya 
membutuhkan waktu 8 menit. Namun Jokowi 
menjanjikan pembuatan KTP di Solo diselesaikan 
dalam 1 jam. Caranya tentu dengan membangun 
sistem informatika dan database yang benar. 
Serta didukung sumberdaya manusia yang 
berkomitmen untuk tidak melakukan praktik 
korupsi. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 45 


Perubahan sistem yang diusung Jokowi ini 
memang pada awalnya menimbulkan resistensi 
dari bawahannya, bahkan pada tahun pertama, 
perlawanan gagasan perubahan sistem 
pembuatan KTP ini sangat nyaring terdengar. Di 
masa awal, Jokowi sempat mencopot satu camat, 
3 lurah, dan satu kepala dinas. Pasalnya para 
pejabat tersebut menolak sistem yang diterapkan 
Jokowi. 


Tak berbeda jauh dengan sistem pembuatan 
KTP, sistem pelayanan perizinan juga berubah, 
sehingga dapat diselesaikan dalam kurun waktu 
hanya 6 hari. Perizinan usaha dapat diurus 
melalui layanan one stop service di mana para 
pemohon dapat memantau langsung proses 
perizinan itu dari peralatan yang disediakan. 
Perubahan-perubahan sistem yang dilakukan 


46 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Jokowi tersebut memang mengacu pada pola 
pikir swasta yang mengutakan kecepatan 
pelayanan. Sementara itu birokrasi sangat 
prosedural. 


Setelah menjadi gubernur DKI Jakarta, 
Jokowi juga konsisten dengan melakukan 
manajemen kontrol yang lebih ketat terhadap 
anggaran yang ada di pemerintahannya. Dengan 
demikian korupsi dalam pemerintahannya dapat 
ditekan. “Jelas waktu itu berdasarkan PPATK 
Jakarta dikatakan sebagai kota yang korupsinya 
paling tinggi,” kata Jokowi. 


Dia menegaskan bahwa APBD Jakarta yang 
cukup besar tidak menghasilkan dampak yang 
bagus bagi masyarakat. Untuk itu dia akan 
melakukan perombakan sistem anggaran yang 
ada di Jakarta sehingga memiliki dampak yang 
positif dan bukan masuk kantong para birokrat. 


“Kami akan merombak sistem anggaran yang 
kecil,” kata Jokowi. “Anggaran yang kecil ini 
dimampatkan jadi satu anggaran yang besar saja 
sehingga akan lebih mudah dikontrol.” 


Meski tidak semua, tapi faktanya mayoritas 
rakyat Indonesia memiliki catatan khusus bahwa 
pejabat itu rentan korupsi. Jokowi sangat terbuka 
dalam menginformasikan besarnya anggaran. 
Kejujuran menginformasikan berapa tepatnya 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 47 


jumlah gaji yang diterima sebagai pemimpin, juga 
membuat rakyat merasa bisa mempercayai 
pemimpinnya. 


Jokowi adalah sosok pemimpin yang 
mengedepankan egalitarian (apa adanya), yang 
serius bekerja membangun daerahnya. Selama 
menjadi Walikota Surakarta, dia bisa 
mengantisipasi terjadinya korupsi, kolusi dan 
nepotisme. Jokowi berusaha mengedepankan 
sikap dan pola hidup kesederhanaan. Di ujung 
masa kepemimpinannya sebagai Walikota Solo, 
Jokowi meraih penghargaan Bung Hatta Award 
sebagai bukti komitmennya pada gerakan dan 
sikap hidup antikorupsi. 


Itulah Jokowi. Berusaha melakukan banyak 
hal untuk membebaskan pemerintahannya dari 
kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). Dia juga 
berusaha selalu profesional. Sebagai seseorang 
yang menggeluti dunia usaha, jiwa kewirausahaan 
Jokowi juga tercermin dalam sikapnya pada 
penemuaan ide baru dan terobosan-terobosan 
alternatif. Hal tersebut juga dia terapkan dalam 
kepemimpinanya sebagai Walikota Surakarta. 
Intuisi Jokowi sebagai enterpreneur memang 
tajam. 


Jokowi memang telah mendobrak budaya 
birokrasi yang cenderung korup dengan proses 
promosi terbuka untuk lurah dan camat. Sebuah 


48 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


langkah membebaskan pemerintahan dari unsur 
KKN. 


Dalam ajaran Islam dijelaskan, seorang 
pemimpin tidak boleh memberikan jabatan 
(apalagi jabatan yang sangat strategis) kepada 
seseorang semata-mata atas dasar pertimbangan 
hubungan kekerabatan atau kekeluargaan, 
padahal yang bersangkutan tidak mempunyai 
kemampuan dan profesionalisme, atau tidak 
bersifat amanah dalam memegang jabatan yang 
diberikan kepadanya, atau ada orang lain yang 
lebih berhak dari padanya. 


Sebagaimana telah disabdakan oleh 
Rasulullah dalam hadits shahih riwayat Imam al- 
Hakim dalam al-Mustadrak dari sahabat 
Abdullah ibn Abbas, sebagai berikut: 


daa ii) ¿Lo al Y) a ¿gua E Y E 
Ala d a gh a ia dl ¿33 Akan e A Ja a 


Stall oly a JH lyan ás al GA SS 


“Barangsiapa memberikan jabatan kepada 
seseorang semata-mata karena didasarkan atas 
pertimbangan keluarga, padahal di antara mereka 
ada orang yang lebih berhak daripada orang 
tersebut, maka ia telah berkhianat kepadaAllah, 
Rasulullah dan orang-orang yang beriman”. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 49 


Nepotisme dilarang oleh ajaran Islam adalah 
nepotisme yang semata-mata didasarkan pada 
pertimbangan keluarga atau sanak famili atau 
pertemanan dengan tanpa memperhatikan 
kemampuan dan profesionalisme serta sifat 
amanah seseorang yang diberi jabatan. 


Adapun nepotisme yang disertai dengan 
pertimbangan kemampuan dan profesionalisme 
serta sifat amanah seseorang yang diberi jabatan, 
maka hal itu diperbolehkan sepanjang memenuhi 
semua prosedur dan ketentuan. Akan tetapi, 
sebaiknya sikap nepotisme dalam pemerintahan 
Jokowi dihindari. 


50 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[7] 


KERJA KERAS 
DAN BERTINDAK 
CEPAT 


[7] 
KERJA KERAS DAN BERTINDAK CEPAT 


Gaya kepemimpinan Jokowi dipengaruhi 
oleh latar belakangnya sebagai 
pengusaha yang membuatnya bertindak 
lincah dan gesit. 


Kecepatan bertindak itu penting. Kecepatan 
yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya 
terkait dengan pengambilan keputusan. Tetapi 
juga penyelesaian masalah dan respons terhadap 
peluang bisnis untuk kesejahteraan rakyat. 


Lingkungan eksternal yang begitu dinamis 
dan berubah dengan cepat, menuntut manajemen 
perusahaan dapat meresponsnya secara cepat 
pula. Perusahaan juga kadang kehilangan potensi 
bisnis gara-gara manajemen tidak mampu 
merespons secara cepat peluang yang muncul dan 
kadang berlalu dengan tiba tiba. 


52 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Kerja keras juga merupakan ciri khas 
pengusaha yang juga sudah mendarah daging 
pada Jokowi. Saat memulai usaha mebelnya 
Jokowi hanya bermodal pas-pasan. Sementara 
kawan kawannya dimodali orangtua. Dari segi 
modal, Jokowi menyebut mereka lebih maju tiga 
langkah. Pergi kerja pukul 8 pagi dan pulang jam 
8 malam sudah cukup membuat mereka sukses. 
Cukup lama waktu yang dibutuhkan Jokowi 
untuk bisa sukses merintis bisnisnya. Bahkan 
hingga sembilan tahun lebih, tak menemukan 
keberhasilan. 


“Saya dulu nggak punya tempat. Sewa saja 
masih mulai terbuat dari gedhek (dinding 
anyaman bambu),” ujar Jokowi. 


Tidak hanya sabar dan doa. Juga butuh kerja 
keras. Salah satunya bekerja melebihi jam kerja 
anak buahnya. “Saya mikir harus punya 
kelebihan, maka saya datang lebih pagi dan 
pulang lebih malam. Soalnya hanya itu yang saya 
mampu,” kata Jokowi. 


Kebiasaan bekerja keras sebagai pengusaha 
itu terbawa hingga kini saat sudah menjadi kepala 
daerah. Sebagai kepala daerah, Jokowi bekerja 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 53 


keras dan jadwalnya padat sekali. Padatnya 
agenda Jokowi ternyata bukan di hari kerja saja. 
Dia juga memanfaatkan hari libur untuk 
menjalankan beberapa kegiatan. Seperti menyapa 
warga Jakarta dan menghadiri undangan, atau 
melakukan rapat. 


Bila kemudian banyak anak buahnya yang 
tidak tahan, Jokowi mengaku heran. Sebab sejauh 
ini dia menilai ritmenya belum sampai 100 
persen. “Ini pun gas saya belum pol (maksimal). 
Kecepatan saya baru 60 persen,” ungkapnya. 


“Hidup adalah tantangan. Jangan 
dengarkan omongan orang. Yang penting 
kerja. Kerja. Dan kerja. Kerja akan 
menghasilkan sesuatu. Sementara 
omongan hanya menghasilkan alasan,” 
pesan Jokowi. 


Jokowi menyatakan untuk melakukan 
perubahan tidak perlu bertele-tele bicara konsep, 
rancangan. “Itu justru memperlambat aktualisasi. 
Yang diperlukan punya target jelas dan aksi 
nyata,” tegasnya. 


54 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Aksi Jokowi ke lapangan yang selalu mengajak 
serta para kepala dinas terkait juga menularkan 
energi positif bagi mereka. Para kepala dinas 
dibuat kalang kabut mengikuti perintah-perintah 
gubernur yang bertenggat waktu singkat. 


Kinerja Jokowi yang berkecepatan tinggi tidak 
saja membuat para kepala dinas terbirit-birit. 
Wagub Ahok saja juga harus berusaha keras 
mengimbanginya. Bahkan mengenai hal ini Ahok 
sempat berseloroh: “Kalo Gubernurnya Pak 
Jokowi, harusnya wakil gubernurnya empat or- 


” 


ang. 


Gerakan cepat Jokowi juga menuai sambutan 
dan dukungan dari para menteri. Seperti rencana 
pembangunan sarana transportasi massal yang 
bertujuan mengurai kemacetan lalu lintas 
spontan disahuti oleh menteri BUMN dan 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 55 


berikutnya Menko Perekonomian menyatakan 
dukungannya. 


Maka bila dipetakan, gerakan Jokowi untuk 
menjadikan Jakarta baru telah merengkuh 
dukungan dari berbagai lini koordinasi. Dari 
“bawah” Jokowi telah memperoleh dukungan 
partisipasi dari sebagian besar warga Ibu Kota. 


Islam adalah agama yang mengajarkan 
umatnya untuk selalu beramal dan bekerja, 
bekerja untuk urusan dunia dan akhirat. Bekerja 
berusaha dengan sungguh-sungguh (Mujahadah) 
dalam melaksanakan berbagai ikhtiar dan tugas, 
baik berhubungan dengan Allah SWT (Hablum 
minallah) maupun berhubungan dengan 
manusia/tugas-tugas kemasyarakatan (Hablum 
Minan nas). 


56 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Bekerja keras merupakan bagian dari amal 
ibadah, apalagi bagi pemimpin yang 
mempengaruhi semua warga. Maka, dalam Al- 
Quran kalimat amanuu (beriman) selalu 
bergandengan dengan kalimat amiluu (bekerja). 
Jadi keberimanan seseorang harus pararel 
dengan aktualisasinya dalam kehidupan. Bekerja 
dalam ajaran Islam adalah manifestasi dari iman. 
Bekerja keras bagi umat Islam adalah sebagai 
bagian dari ibadah. 


Suatu hari Rasulullah Saw. berjumpa dengan 
Sa'ad bin Mu'adz Al-Anshari. Ketika itu Rasul 
melihat tangan Sa'ad melepuh, kulitnya gosong 
kehitam-hitaman seperti terpanggang matahari. 
“Kenapa tanganmu?” tanya Rasul kepada Sa'ad. 
“Wahai Rasullullah,” jawab Sa'ad, “tanganku 
seperti ini karena aku mengolah tanah dengan 
cangkul itu untuk mencari nafkah keluarga yang 
menjadi tanggunganku”. Seketika itu beliau 
mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya seraya 
berkata, “Inilah tangan yang tidak akan pernah 
tersentuh api Neraka.” Demikianlah mulia ajaran 
Islam tentang bekerja keras. Dengan motivasi 
ibadah, bekerja akan melahirkan buah karya 
terbaik. 


Kerja keras dan cerdas telah dicontohkan 
Rasulullah SAW. Sejak masa remaja Nabi SAW 
adalah seorang pedagang yang ulet, berdagang 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 57 


jauh sampai ke Negeri Syam. Berkat kerja keras 
itu usaha dagang Rasulullah berkembang. Jauh 
sebelum beliau, para Nabi dan Rasul juga 
mengajarkan kita tentang etos kerja. Nabi Nuh 
pandai membuat Kapal, Nabi Musa seorang 
pengembala, Nabi Sulaiman seorang insiyur yang 
hebat, Nabi Yusuf seorang akuntan, Nabi Zakaria 
seorang tukang kayu, Nabi Isa seorang tabib yang 
mumpuni. Meski sebagai Nabi dan Rasul, mereka 
bekerja dan tetap menjaga etos kerja. 


58 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


MENGAPA JOKOWI MAU 
BEKERJA KERAS £ CEPAT 
BERTINDAK? 


* Gaya kepemimpinan Jokowi 
dipengaruhi oleh latar belakangnya 
sebagai pengusaha yang 
membuatnya bertindak lincah dan 
gesit. 


Kerja keras juga merupakan ciri 
khas pengusaha yang juga sudah 
mendarah daging pada Jokowi. 


“Hidup adalah tantangan. Jangan 
dengarkan omongan orang. Yang 
penting kerja. Kerja. Dan kerja. 
Kerja akan menghasilkan sesuatu. 
Sementara omongan hanya 
menghasilkan alasan,” pesan 
Jokowi. 


Aksi Jokowi ke lapangan yang 
selalu mengajak serta para kepala 
dinas terkait juga menularkan energi 
positif bagi mereka. 


Gerakan cepat Jokowi memperoleh 
sambutan dan dukungan dari para 
menteri. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


59 


< Islam adalah agama yang 
mengajarkan umatnya untuk selalu 
beramal dan bekerja, bekerja untuk 
urusan dunia dan akhirat. Kerja 
keras dan cerdas telah dicontohkan 
Rasulullah SAW. 


60 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[8] 


VISIONER 
(BERPIKIRAN JAUH 
KE DEPAN) 


[8] 
VISIONER (BERPIKIRAN JAUH KE DEPAN) 


Karakter Jokowi yang egaliter dan 
menghormati serta memahami kebhinekaan 
masyarakat sangat disukai oleh jutaan 
orang Indonesia. Jokowi mengajarkan 
dalam ruang publik dan tata pemerintahan 
yang rasional. Tidak baik mengedepankan 
sentimen identitas seperti agama, suku, 
dan status sosial. 


Pada tahun 2002 sukses usaha Jokowi kian 
menanjak naik. Hingga bulan juli pada tahun yang 
sama ia bersama rekan rekan bisnisnya 
membentuk Asosiasi Industri Permebelan & 
Kerajinan Indonesia (Aspindo). Teman teman 
pengusaha mebel pun menunjuk Jokowi sebagai 
Ketua Komda Solo Raya selama 2 periode, yakni 
2002-2004 dan 2004-2008. 


Dari sinilah karakter kepemimpinan Jokowi 
yang ngemong dan visioner terlihat. Hingga pada 
tahun 2005, Jokowi terpaksa melepas jabatannya 
itu untuk terjun ke dunia politik, mencalonkan 


62 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


diri menjadi Walikota Surakarta. Pada 
pemungutan suara pilkada Solo tgl 27 Juni 2005, 
pasangan Jokowi-Hadi Rudyatmo menang 
dengan persentase lebih dari 37 persen. 
Sedangkan pada pilkada periode kedua 
jabatannya, Jokowi memenangkan suara lebih 
dari 90 persen. 


Karakter Jokowi yang egaliter dan 
menghormati serta memahami kebhinekaan 
masyarakat sangat disukai oleh jutaan orang In- 
donesia. Jokowi mengajarkan dalam ruang publik 
dan tata pemerintahan yang rasional. Tidak baik 
mengedepankan sentimen identitas seperti 
agama, suku, dan status sosial. Dia ingin 
mengedepankan prestasi. Nilai nilai kejujuran 
dan etika. Serta membawa akal sehat ke dalam 
tataran perjuangan politik. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 63 


Jokowi mengatakan dia menggunakan 
pendekatan intervensi sosial dalam upayanya 
membenahi Jakarta. Langkah tersebut yakni 
dengan turun langsung ke bawah mendengar 
keluhan masyarakat, mengajak dialog, serta 
bersama sama mencari jalan keluar sebelum 
akhirnya dibuat keputusan. 


Cara-cara tersebut, kata Jokowi, merupakan 
langkah tepat dalam menghadapi problematika 
Jakarta seperti banjir, kemacetan, kawasan 
kumuh, dan kualitas hidup sebagian warga yang 
dinilai masih rendah. Kata Jokowi, sebelum 
kepemimpinannya sebetulnya sudah ada cetak 
biru kota Jakarta. Namun yang menjadi persoalan 
selama ini tidak pernah dieksekusi (dilaksanakan) 
akibat kurangnya pemahaman secara detail akan 
permasalahan yang dimaksud. 


“Seperti MRT, direncanakan 24 tahun lalu tapi 
tak kunjung dieksekusi. Monorel juga sama. 14 
tahun direncanakan, tapi belum juga dieksekusi.” 


Bila Menko Perekonomian Hatta Radjasa 
memberikan solusi mengatasi kemacetan Jakarta 
adalah dengan pembangunan 6 ruas jalan tol, 
maka Jokowi solusinya pembangunan angkutan 
massal atau umum. Menurut Jokowi 
pembangunan jalan tol itu justru mendorong 
warga Jakarta cenderung menggunakan mobil 
pribadi. 


64 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Langkah Jokowi menerapkan sistem promosi 
terbuka jabatan dianggap efektif mereformasi 
birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi dki 
Jakarta. Sistem tersebut dinilai tepat untuk 
memutus matarantai nepotisme dalam pengisian 
jabatan. 


Kepemimpinan visioner memiliki ciri ciri yang 
menggambarkan segala sikap dan perilakunya 
yang menunjukkan kepemimpinannya yang 
berorientasi pada pencapaian visi, jauh 
memandang ke depan dan terbiasa menghadapi 
segala tantangan dan resiko. 

Ciri ciri utama kepemimpinan visioner: 

1. Berwawasan ke masa depan 

2. Berani bertindak tanpa ragu-ragu 

3. menggerakkan orang yang dipimpinnya 
4. Mampu merumuskan visi yang jelas 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 65 


5. Mampu mengubah visi ke dalam aksi 

6. Berpegang erat kepada nilai-nilai spiritual 
yang diyakininya 

7. Membangun hubungan secara efektif 

8. Inovatif dan proaktif. 


Jokowi adalah pemimpin yang visioner. Or- 
ang yang memiliki visi tentu akan berusaha 
memberikan harapan baru demi tercapainya 
sebuah situasi yang kondusif untuk jangka 
panjang. Orang orang yang visioner biasanya 
berpikir jangka panjang seraya meninggalkan 
pikiran pragmatis. 


Orang-orang visioner seringkali bertingkah 
aneh sehingga sulit diterima akal orang-orang 
kebanyakan. Namun orang-orang visioner akan 
menjadi tokoh idola bagi kebanyakan orang 
meskipun orang tersebut tidak mengenal 
langsung tokoh idolanya. 


Apalagi jabatan itu bukanlah kebanggaan/ 
kemuliaan, tetapi amanah yang harus 
dipertanggungjawabkan. Bukan saja di dunia, 
tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, para 
Sahabat Nabi menangis ketika dipilih atau 
didaulat memegang jabatan sebagai pemimpin. 
Takut siksa neraka karena jika tidak amanah; 


66 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


karena dosa pemimpin itu lebih besar dibanding 
rakyat biasa apabila melakukan kesalahan yang 
sama. 


Setelah dilantik jadi pemimpin, mereka harus 
meninggalkan pekerjaan lainnya (tidak leluasa 
lagi untuk “nyambi”, apalagi “nyari proyek”), 
karena harus fokus mengurus rakyatnya. Apabila 
ada rakyat terlantar, maka ancaman siksa neraka 
menantinya. Dia hanya mendapat gaji dan 
tunjangan resmi dari negara secukupnya. 
Pendapatan selain dari itu diharamkan. Dengan 
gaji itu dia menghidupi anak dan istrinya. 
(Sehingga hidupnya jadi pas-pasan dibanding 
sebelum diangkat jadi pemimpin). Oleh sebab itu, 
sebagai pemimpin, dia harus punya sifat, yaitu: 
-  Shidig (selalu berkata dan berikap jujur dan 

benar) 

- Tabligh (accountable dan auditable) 
- Amanah (credible dan capable) 
- Fathanah (smart dan visioner) 

Pemimpin dalam Islam menyedekahkan 
kekayaannya untuk rakyat, bukan mencari 
kekayaan mumpung jadi pemimpin. (Kalo ingin 
jadi orang kaya, mestinya jadi pengusaha saja, 
bukan jadi pejabat). Pemimpin dalam Islam hidup 
serderhana di tengah penderitaan dan 
kemiskinan rakyatnya, bukan bersenang-senang 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 67 


dan bermewah-mewah di atas penderitaan dan 
kesengsaraan rakyatnya. 


MENGAPA JOKOWI 
BERPIKIRAN JAUH KE DEPAN? 


e Orang orang visioner berpikir jangka 
panjang seraya meninggalkan 
pikiran pragmatis. 


Jokowi mengajarkan dalam ruang 
publik dan tata pemerintahan yang 
rasional untuk jangka panjang agak 
mencakup kebhinekaan masyarakat 
Indonesia. 


Jokowi adalah pemimpin yang 


visioner. Orang yang memiliki visi 
berusaha memberikan harapan baru 
demi tercapainya situasi kondusif 
untuk jangka panjang. 


Jokowi menggunakan pendekatan 
“intervensi sosial” dalam upayanya 
membenahi Jakarta. Yakni dengan 
turun langsung ke bawah 
mendengar keluhan masyarakat, 
mengajak dialog, serta bersama 
sama mencari jalan keluar sebelum 
akhirnya dibuat keputusan. 


68 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


MENGAPA JOKOWI HIDUPNYA 
SEDERHANA, TULUS, APA 
ADANYA? 


Dalam realitasnya Jokowi adalah 
warga anggota masyarakat biasa 
yang pernah hidup nomaden guna 
bertahan dengan orangtuanya 
dengan cara berdagang kayu dan 
furnitur sederhana. 


Jokowi sederhana penampilan dan 
gaya hidupnya menjadi kekuatan 
mendulang simpati rakyat. 


Ketulusan Jokowi membawa 
prestasi luar biasa dan cepat 
membangun landasan perubahan 
revolusioner, Kota Solo yang kecil 
dan di bawah bayang-bayang 
Semarang dan Yogyakarta menjadi 
kota modern berkebudayaan. 


Rakyat sudah jenuh mendengar dan 
melihat penampilan pejabat 
eksklusif dan terlalu tinggi menjadi 
terkesima begitu melihat satu sosok 
berbeda. Sosok itu ditemukan rakyat 
pada Jokowi. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 69 


* Jokowi tidak pamer kekayaan. 
Karena Jokowi tahu banyak rakyat 
masih hidup miskin. Pejabat hidup 
mewah tapi rakyat hidup miskin 
hanya akan menimbulkan 
kecemburuan sosial. 


70 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[9] 


PROBLEM SOLVER 
(CERDIK MENGATASI 
MASALAH) 


[9] 
PROBLEM SOLVER 


(CERDIK MENGATASI MASALAH) 


Tidak mudah bagi Jokowi ketika pertama 
kali menjabat Walikota Solo. “Banyak orang 
yang menyampaikan bahwa saya tidak 
memiliki potongan untuk menjadi wali kota. 
Selain itu juga banyak yang meragukan 
karena faktor badan yang krempeng 
(kurus),” kata Jokowi. 


Bukan Jokowi kalo harus menyerah dan 
pesimis dengan hal baru. Akhirnya dia membuat 
satu gebrakan. Gebrakan pertamanya yaitu 
melakukan pembenahan sistem pembuatan Kartu 
Tanda Penduduk (KTP) yang tadinya memakan 
waktu selama 2 pekan diubah menjadi hanya 1 
jam. Jokowi juga melakukan gebrakan pada 
sektor pelayanan perizinan. Hampir semua 
pelayanan diobrak-abrik dan diubah menjadi 
lebih baik. Jika sebelumnya perizinan memakan 
waktu 6-8 bulan, setelah dirapikan Jokowi hanya 
menjadi 6 hari. Hal ini dilakukan karena Jokowi 
menerapkan layanan one stop service. 


72 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


Walaupun dikritik dengban programnya 
Kartu Jakarta Sehat, Jokowi malah bisa 
melakukan pembayaran utang Jamkesda tahun 
2011 sebesar Rpı89 miliar. Dia juga bisa 
memotong anggaran perbaikan jalan dari Rp73 
miliar menjadi Rp 820 juta. 


Penyelesaian sengketa makam Mbah Priok 
pada 2010 lalu menyebabkan banyak jatuh 
korban luka luka sebanyak 42 orang dari pihak 
Satpol PP dan 12 warga, oleh Jokowi bisa 
diselesaikan dengan komunikasi. 


Jokowi mempunyai cara pendekatan 
tersendiri untuk menyelesaikan masalah. 
Prioritasnya adalah kondisi riil. Kondisi itu 
dijembatani dengan media komunikasi. Beberapa 
kali Jokowi sukses melakukan lobi politik dengan 
pengusaha dan mempertemukan kepentingan 
pengusaha dengan pedagang kaki lima. Jembatan 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 73 


komunikasi versi Jokowi berupa forum forum 
pertemuan. 


“Di Solo kami antara lain punya rembug 
kampung (pertemuan tingkat kampung) sampai 
rembug kutha (tingkat kota),” jelasnya. Dalam 
forum itu masyarakat bisa melontarkan kritik, 
pendapat, masukan, ide, gagasan, maupun 
evaluasi terhadap program dan kebijakan. 
Berdasar itulah pemerintah melakukan perbaikan 
dan penyempurnaan. 


“Memimpin sebuah kota adalah mengenali 
setiap permasalahan dan 
menyelesaikannya. Bersikap tegas itu tidak 
harus keras.” -Jokowi 


Keberhasilan Jokowi memimpin Solo 
memang bukan isapan jempol. Salah satu 
inspirasinya adalah kota-kota di Eropa. Benua 
yang pernah dikunjunginya saat menjadi 
pedagang mebel. Di mata Jokowi kota kota di 
Eropa selalu bersih, berbudaya, aman, serta 
nyaman. Jokowipun bertekad meng-Eropa-kan 
Solo, tanpa meninggalkan ke-Solo-annya tentu 
saja. Dan, hasilnya pun kelihatan. Pada Desember 


74 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


2011 Solo memperoleh anugerah sebagai kota 
terbersih udaranya se Indonesia oleh 
Kementerian Lingkungan Hidup RI. 


Jokowi memang orang yang cukup cerdik 
melihat masalah dan anatominya serta dengan 
cepat menyusun posisi pemecahannya. Seperti 
banyak orang meremehkan bahwa kota Solo 
homogen, kota kecil dan sebagainya. Jokowi 
hanya menjawab santai, “Solo kan masih Indo- 
nesia. Jakarta masih Indonesia juga kan?” 


Jawaban Jokowi yang terkesan sederhana ini 
justru memperhatikan sikap taktisnya dalam 
menghadapi masalah. Dia paham Solo kota kecil. 
Tapi orang banyak tahu kalo Solo adalah kota plu- 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 75 


ral dalam soal ideologi. Tempat di mana kejadian 
kejadian besar politik di Indonesia bermula, 
tempat paling parah bila terjadi pergolakan 
politik, ini bisa disaksikan dan diperiksa dalam 
sejarah Kota Solo. Artinya, Solo adalah tempat 
orang orang yang memiliki karakteristik mirip 
dengan Jakarta yang heterogen, bahkan mungkin 
lebih ideologis ketimbang Jakarta yang 
pragmatis. 


MENGAPA JOKOWI CERDIK 
MENGATASI MASALAH? 


e Jokowi punyai cara pendekatan 
khusus untuk menyelesaikan 
masalah. Prioritasnya adalah 
kondisi riil dan melalui jembatan 
komunikasi. 


Saat di Solo, Jokowi punya program 
mengatasi masalah rakyat bernama 
rembug kampung dan rembug kutha 
(tingkat kota). Forum masyarakat 
untuk kritik, pendapat, masukan, 
ide, gagasan, maupun evaluasi. 


* Jokowi memang orang yang cukup 
cerdik melihat masalah dan 
anatominya serta dengan cepat 
menyusun posisi pemecahannya. 


76 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


[10] 
PEOPLE ORIENTED 


(MELAYANI SESAMA 
MANUSIA) 


[10] 
PEOPLE ORIENTED 
(MELAYANI SESAMA MANUSIA) 


Sebelum menikmati rumah yang 
sepenuhnya menjadi hak milik orangtuanya, 
Jokowi bersama keluarga berpindah pindah 

dari satu bantaran kali ke bantaran kali 
lainnya. Saat duduk di kelas IV SD, Jokowi 
bersama ketiga saudara perempuan dan 
orangtuanya harus pindah rumah lagi. 


Kali ini bukan karena tidak mampu membayar 
kontrakan, melainkan rumah Jokowi digusur oleh 
Pemerintah Surakarta tanpa ada pemberitahuan 
sebelumnya. Pasalnya, Pasar Kayu Gilingan 
tempat tinggal dan mencari nafkah, akan 
dijadikan terminal angkutan umum. Pasar Kayu 
Gilingan pun dipindah ke bagian utara bantaran 
Kali Anyar. 


Mereka pindah dan hanya diberikan sepetak 
tanah di tempat baru itu oleh pemerintah kota 
tanpa diberikan uang untuk membeli bahan 
bangunan guna membangun rumah kembali. Dan 


78 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


pada saat itu keluarga Jokowi menumpang di 
rumah kakak ibu Jokowi atau pakdenya yang 
bernama Wiyono, sebelum akhirnya pindah lagi. 


Karena ayahnya juga pedagang, Jokowi sering 
melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana 
pedagang di pinggir jalan dikejar-kejar aparat, 
diusir tanpa rasa kemanusiaan. Dia mengaku 
prihatin dan sedih. Kenapa kota tak ramah pada 
warganya. “Sampai sekarang saya masih bisa 
merasakan bagaimana perasaan saya waktu itu,” 
kenang Jokowi. 


Sebagai pemimpin Jokowi tidak pernah 
mengedepankan dirinya sebagai boss. Melainkan 
setara dengan anak buahnya. Karena dia lebih 
memprioritaskan segi segi kemanusiaan dalam 
etika kerja sehari hari. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 79 


Tentang pola kepemimpinan, kita perlu 
belajar dari Jokowi. Bagaimana dia mampu 
merumuskan konsep kepemimpinan dan 
mengaplikasikannya. Sebagai walikota Jokowi 
mampu menempatkan dirinya sebagai pelayan 
warga kota ketimbang penguasa. 


Sikap Jokowi yang rendah hati terlihat tidak 
bicara sinis. Selalu membungkuk bila bertemu 
orang. Menyalami siapa saja. Dan menghormati 
siapapun disenangi rakyat. Jokowi mempunyai 
karakter orang Jawa dari sisi rakyat jelata yang 
guyub dan tidak memandang jabatan. Dia lebih 
memandang jabatan sebagai pekerjaan dan bukan 
status sosial. Jadi Jokowi tidak merasa lebih dari 
orang lain. 


Jokowi tidak suka merendahkan orang lain. 
Dia selalu memberikan pujian tapi juga tegas, 
tampaknya Jokowi menggunakan bahasa yang 
menyenangkan lawan bicaranya. Dia tidak merasa 
dirinya harus dilayani. Dia bahkan sering merasa 
harus melayani orang. 


Karakter pelayan ini mungkin sudah 
terbentuk sejak masa dia masih kecil. Sebab dia 
lahir dalam kondisi miskin dan harus melayani 
orang lain. Dia bekerja untuk membiayai 
sekolahnya. Dia bertanggungjawab pada dirinya. 
Dia juga harus mengurusi adik-adiknya. Dan 


80 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


mungkin dia tahu betapa susahnya menjadi or- 
ang miskin, maka ketika hidupnya berubah 
menjadi lebih baik dia takut justru takut untuk 
menghina orang. 


Kemiskinan tidak membuatnya dendam pada 
masa lalunya yang miskin. Hal itu justru 
membuatnya menghargai orang miskin, status 
manusia tidak dilihat dari hartanya, tapi apakah 
dia berguna bagi orang banyak, apakah kerjanya 
bermanfaat bagi orang banyak. 


Karena itu Jokowi bisa disebut sebagai 
pemimpin bertipe people's oriented (berorientasi 
pada manusia). Dalam bahasa Jawa: nguwongke. 
Gaya kepemimpinan ini adalah kebalikan dari 
kepemimpinan bertipe task oriented 
(berorientasi tugas). Pemimpin yang people ori- 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 81 


ented secara total berfokus pada mengorganisir, 
mendukung, dan mengembangkan orang di 
bawah kepemimpinannya. 


Karakteristik perilaku gaya kepemimpinan 
yang berorientasi pada hubungan manusia adalah 
menjalin hubungan yang akrab, menghargai 
anggota, bersikap hangat, dan menaruh 
kepercayaan kepada anggota. 


Kebijakan-kebijakan Jokowi selalu 
berorientasi pada manusianya. Bagi Jokowi bila 
ingin melakukan suatu perubahan yang diubah 
sebaiknya cara pandang manusianya dahulu dan 
bukan prasarananya dulu. Dalam kaidah fikih di 
bidang fikih siyasah yang populer diketahui di 
kalangan warga nahdliyin sering disebutkan, 
bahwa: 


isiad La gis di Le a Taya 


“Kebijakan seorang pemimpin terhadap 
rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan” 


Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa 
setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para 
pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak- 
hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat 
banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu 


82 MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban 
amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk 
itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus 
pula memperhatikan kemaslahatan rakyat. 


Selain itu berdasarkan kaidah ini pula, 
seorang pemimpin dalam mengambil 
kebijaksanaan-kebijaksanaan terhadap sesuatu 
yang berhubungan dengan rakyat, tidak boleh 
menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam, 
sehingga jika penguasa menetapkan seorang yang 
fasiq (bukan ahlinya) untuk menjadi imam shalat 
pun, menurut hukum tidak dibenarkan. 


MENGAPA JOKOWI IKHLAS 
MELAYANI SESAMA MANUSIA? 


* Jokowi adalah rakyat yang pernah 
mengalami hidup berpindah pindah 
dari satu bantaran kali ke bantaran 
kali lainnya. 


Sebagai pemimpin Jokowi tidak 
pernah mengedepankan dirinya 
sebagai boss, melainkan setara. 


* Jokowi adalah orang Jawa dari sisi 
rakyat jelata yang guyub dan tidak 
memandang jabatan/status 
sesamanya. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 83 


84 


Karakter pelayan ini terbentuk sejak 
masa dia masih kecil. Sebab dia 
lahir dalam kondisi miskin dan harus 
melayani orang lain. 


Kemiskinan tidak membuatnya 
dendam pada masa lalunya, justru 
membuat menghargai orang miskin. 
Jokowi tipe pemimpin people's 
oriented (berorientasi pada 
manusia). Dalam bahasa Jawa: 
nguwongke. 


Gaya kepemimpinan berorientasi 


pada hubungan manusia adalah 
menjalin hubungan akrab, 
menghargai anggota, bersikap 
hangat, dan menaruh kepercayaan 
kepada anggota. 


Dalam kaidah Ushul Fiqih, setiap 
tindakan atau suatu kebijaksanaan 
para pemimpin yang menyangkut 
dan mengenai hak-hak rakyat 
dikaitkan dengan kemaslahatan 
rakyat banyak dan ditujukan untuk 
mendatangkan suatu kebaikan. 


MENGAPA NAHDLIYIN PILIH JOKOWI 


OPEN, 
% 
— AS 
@ 


22298, 
à 


Po. 
.... 
.... 


Jokowi-JK sangat dekat dengan kaum nahdliyyin yang 
menganut Islam ahlussunnah wal jama'ah. Dari segi 
amaliyah keagamaan, misalnya, Jokowi-JK adalah 
pengamal ajaran ahlussunnah wal jama'ah. Mereka biasa 
baca sholawat, akrab dengan tahlilan dan suka ziarah 
kubur. Mereka juga takdzim pada ulama dan kiai, 
pemegang otoritas agama dalam masyarakat Islam. 
Singkatnya, sebagaimana Nahdlatul Ulama, Islam Jokowi- 
JK adalah Islam Indonesia, Islam yang rahmatan lif alamin. 


-M. Hanif Dhakiri (Ketua Umum DKN Garda Bangsa)- 


(3 wa “a 
7 AA $ 
Ka 

E 
Ni KITA f) 


DKN GARDA BANGSA 


